29/04/2011 


fi'il majhul 

« SEBELUM I DAFTAR ISI I SESUDAH » 

!o> B / |0; 010/ |0< 

FI'IL MA'LUM (Kata Kerja Aktif) - FI'IL MAJHUL (Kata Kerja Pasif) 

Dalam tata bahasa Indonesia, dikenal istilah Kata Keija Aktif dan Kata Keija 
Pasif. Perhatikan contoh berikut ini: 

Abubakar membuka pintu. --> kata "membuka" disebut Kata Kerja Aktif. 

Pintu dibuka oleh Abubakar. --> kata "dibuka" disebut Kata Kerja Pasif. 

Dalam tata bahasa Arab, dikenal pula istilah Fi'il Ma'lum dan Fi'il Majhul yang 
kings inya mirip dengan Kata Kerja Aktif dan Kata Keija Pasif. 

Perhatikan contoh kalimat di bawah ini: 

Cj£p 

(= Umar memukul) (= Umar dipukul) 




Fi'il (=memukul) adalah Fi'il Ma'lum (Kata Keija Aktif). Fa'il atau 

Pelakunya adalah Umar bersifat aktif (melakukan pekerjaan yakni memukul). 

Fi'il (=dipukul) adalah Fi'il Majhul (Kata Kerja Pasil). Fa'il atau 

Pelakunya tidak diketahui (tidak disebutkan). Untuk itu, dalam Fi'il Majhul 

dikenal istilah Naib al-Fa'il ( ) atau Pengganti Fa'il (Pelaku). 
Dalam contoh di atas, Umar adalah Naib al-Fa'il (pengganti Pelaku). 

Fi'il Majhul dibentuk dari Fi'il Ma'lum dengan perubahan sebagai berikut: 

a) Huruf pertamanya menjadi berbaris Dhammah 

b) Huruf sebelum huruf terakhimya menjadi berbaris Kasrah untuk Fi'il Madhy 
dan menjadi berbaris Fathah untuk Fi'il Mudhari'. 


Fi'il Madhy 

Fi'il Mudhari' 

Fi'il Ma'lum 

Fi'il Majhul 

Fi'il Ma'lum 

Fi'il Majhul 


& 

* 

: 


: 

0 

i 


Contoh- contoh dalam kalimat: 


D:/EKSTRA/arabindo/.. ./wl5.htm 


1/3 


29/04/2011 


fi'il majhul 

x * 

. f 

Fi'il Madhy j#' (=rncmcrintah) menjadi Fi'il Majhul jfi' (=diperintah): 


)t / j| 0 « 0 s > t 

4UI XS\ Ol CijA - aku diperintah agar menyembah Allah 


? f > o ? 


ail i# of uji 
ail of ojJ 


- kami diperintah agar menyembah Allah 


= engkau (Ik) diperintah agar menyembah Allah 


m ^xJu oi oj^i - engkau (pr) diperintah agar menyembah Allah 

aii \Xj6 of uijJ 


aii of 
aii ojlAj of 5^1 
a^i oi *«i 

♦ ♦♦ J y 

aii ji^ij of ojJ 
aii ij£u of i>t 
aii ijl^j of &J\ 


= kamu berdua diperintah agar menyembah Allah 


= kalian (Ik) diperintah agar menyembah Allah 


= kalian (pr) diperintah agar menyembah Allah 


= dia (Ik) diperintah agar menyembah Allah 


= dia (pr) diperintah agar menyembah Allah 


= mereka (2 lk) diperintah agar menyembah Allah 


= mereka (2 pr) diperintah agar menyembah Allah 


= mereka (lk) diperintah agar menyembah Allah 


Ij*uiu 01 Ijj-fll 

ti ' 0 f 0 0 £ £ 

M oXju 01 0>l = mereka (pr) diperintah agar menyembah Allah 

♦ J s 

J> . J> . 

Fi'il Mudhari' (=mengenal) menjadi Fi'il Majhul (=dikenal): 

X ^ * ♦ 0 s 

C^Jpl = aku dikenal dari bicaraku 

- kami dikenal dari bicara kami 
= engkau (lk) dikenal dari bicaramu 


D:/EKSTRA/arabindo/.. ./w!5.htm 


2/3 



29/04/2011 


fi'il majhul 



= engkau (pr) dikenal dari bicaramu 

jd>i 

= kamu berdua dikenal dari bicara kamu berdua 

& 

= kalian (Ik) dikenal dari bicara kalian 

= kalian (pr) dikenal dari bicara kalian 


= dia (lk) dikenal dari bicaranya 

•JZjki 

= dia (pr) dikenal dari bicaranya 


= mereka (2 lk) dikenal dari bicara mereka 

d jiji* 

= mereka (lk) dikenal dari bicara mereka 

= mereka (pr) dikenal dari bicara mereka 


Carilah contoh-contoh Fi'il Majhul dalam ayat-ayat al- Quran dan al-Hadits 
« SEBELUM I DAFTAR ISI I SESUDAH » 


D:/EKSTRA/arabindo/.. ./wl5.htm 


3/3 


